INTERMEZZO 'DIKIT...
BANDUNG, TIMESTAMP 10052001

Banyak pembaca yang menanyakan pertanyaan ringan pada kami mengenai arti dari kode-kode "aneh" yang sering kami gunakan selama ini dalam pemberitaan-pemberitaan kami (misalnya, ^_^, ^_~, m(_ _)m, T_T, dlsb). Kami pikir sedikit banyak perlu juga untuk menerangkan arti kode-kode tersebut, karena jika tidak, tentu saja sebagian maksud kami tidak akan dapat dimengerti oleh anda, 'tul nggak..., 'tul nggak..., ^_^. Simak penjelasan kami yang berikut ini.

Kode-kode seperti yang kami gunakan tersebut sebenarnya adalah "Kaomoji" (dalam bahasa Jepang, Kao = Wajah, Moji = Huruf) alias "Smiley ala Jepang" - tahu smiley khan? itu lho, kode-kode untuk menyatakan ekspresi seperti :-), :-P, ;-). Nhaa..., bedanya jika smiley berasal dari barat maka "smiley" yang ini berasal dari timur (Jepang). Sebagaimana smiley, untuk dapat membaca kaomoji diperlukan sedikit imajinasi untuk dapat membayangkan kode tersebut sebagai ekspresi wajah.

Mengapa kaomoji dan bukannya smiley? Sebab: (eng..., ing..., eeengg...)
1. Kaomoji relatif lebih mudah dibaca (nggak perlu harus miring-miring kaya smiley, ^_^)
2. Ekspresi yang dapat diungkapkan jauuuhh lebih banyak dibanding smiley

Berikut ini kami berikan beberapa contoh kaomoji yang cukup sering digunakan:
1. (^_^) , ini mengekspresikan senyuman - kalo lagi males, bisa juga hanya dengan ^_^
2. (^o^) , ini mengekspresikan tertawa lebar
3. (^_~) , ini mengekspresikan kedipan mata
4. (-_-#) , ini mengekspresikan lagi ngambek / marah
5. m(_ _)m , ini mengekspresikan sedang memohon atau berterima kasih
6. (T_T) , ini mengekspresikan kesedihan / menangis
7. f(^^) , ini mengekspesikan kebingungan / garuk-garuk kepala
8. (^^;) , ini mengekspresikan kalo lagi keki atawa berkeringat dingin
9. (^^)/~~ , ini mengekspresikan sayounara atawa good bye
10. (_ _) , ini mengekspresikan orang bosen sampe ngantuk terus ketiduran
11. p(^^)q , ini mengekspresikan orang lagi tinju-tinjuan
12. (( ( ( (;^^)/ , ini mengkespresikan orang lari tunggang langgang
13. -y(^o^)..oO , ini mengekspresikan sedang merokok
14. (^_^)d , ini mengekspresikan perasaan salut / mengacungkan jempol
15. (^_^)v , ini mengekspresikan tanda "V" (victory)
...dan masih ada buaaanyak lagi, kalau mau melihat semuanya, coba dech ke sini

Nhaa..., semoga anda semua cukup puas dan dapat mengerti kode-kode tersebut. Selamat ber-kaomoji ria, ^_~.
